Wy “KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAA 
1/Uge  REPUBLIK INDONESIA 


Ima akan 
punya adik. 


Wah, seperti apa 
ya rasanya? 


Ima menebak-nebak. 


Adik laki-laki 
atau perempuan, ya? 


Ima penasaran. 
Seperti apa ya wajah adik? 


Wajahnya pasti menggemaskan. 


Lucu saat menangis. 
Lucu saat tertawa. 


3 “1 4 
» (5 


v 


9 MN 
UP ank 


Ima ingin bercerita 
pada adik. 


Kapan saja. 


Ima sudah tidak sabar. 


Ima ingin main 
bersama adik. 


Kapan ya adik lahir? 
Ima ingin segera bertemu adik. 


Ima masih perlu menunggu. 
Kira-kira satu bulan lagi. 


Akhirnya, hari yang 
ditunggu tiba. 


Adik lahir ke dunia. 


Betapa bahagia hati Ima. 


Adik Ima laki-laki. 


Pipinya merah seperti ceri. 


Kalau tersenyum lucu sekali. ” 


Lihat apa yang Ima lakukan. 
Ta pilih baju paling lucu. 


Ima senang hati membantu. 


Ima juga bernyanyi untuk adik. 
Ibu bertepuk mengiringi. 


Adik bergembira mendengarnya. 


Setiap hari adik melakukan hal baru. 


Tersenyum, tertawa, dan mulai bersuara. 


| 
r 
“ge 


Ima senang melihatnya. 


Ini hal-hal yang bisa dilakukan saat 
kamu punya adik. 


Memilihkan Pe 


bajunya bersama 


c 


“3 


Y 


Mengajaknya 


Membacakan berbincang 


cerita 


8:2 Kg 


- 


Tenang saat 
ia tidur 


Mengelus 
lembut 


24 


Penulis 


ng | 


Fitri Hasanah Amhar N » 


Fitri menyenangi cerita anak sejak kecil. “ui y 
Kini ia ingin menciptakan kebahagiaan yang." 
sama dengan yang dirasakannya dahulu , 
pada semesta. 


Ia menulis, mengedit, dan menerjemahkan 
buku. Saat ini ada lebih dari 20 judul total 
dari gabungan buku yang dibuat, diedit, dan 


dialihbahasakan olehnya. Selain buku ini, 

karyanya yang lain juga dipilih Pusat Perbukuan 
Kemendikbudristek untuk dikembangkan 

sebagai buku model untuk jenjang E. 

Buku lainnya yang pernah diterbitkan di 

antaranya Juz “Amma untuk Muslim Cilik 

dan Ayo Berteman, Jelly! Fitri dapat dihubungi 
di fitrihasanahamhar@gmail.com 


Ilustrator 


Editor Naskah 


Muhammad Hilmy An Nabhany 


Hilmy sangat gemar menggambar. Meskipun 
gambarnya biasa saja, tapi dia tetep berusaha 
memberikan kenangan manis untuk para anak- 
anak. Ayah satu anak ini suka menggambar di 
instagram @an.nabhany dan curhat di 
@hilmy.anna sebagai bapak-bapak galau risau 
gundah gulana. 


Maya Lestari GF 


Adalah penulis peraih Adhikarya IKAPI 
Writer of the Year tahun 2023. Maya sudah 
menerbitkan lebih dari 30 buku, sebagian 

di antaranya adalah buku anak. Empat 
bukunya merupakan nominee buku fiksi 
terbaik IBF tahun 2014, 2018, dan 2023. 
Saat ini berdomisili di Yogya. Bisa ditemui di 
Instagram @mayalestarigf. 


. 

pt 04 / “TS KK | 
—- 

Arifah Dinda Lestari (& 


Dapat disapa Dinda menyukai membaca 
buku dan bercocok tanam. Lulusan Biologi 
Universitas Indonesia ini tinggal di Depok, 
Jawa Barat. Sejak tahun 2020 ia memiliki 
sertifikat editor untuk Buku Pendidikan. 
Dinda suka belajar hal-hal baru. ! 
Sapa dia di Instagram @arifahdindalestari. 


Mohamad Lutvi 


Desainer ini hobi dengan musik, dari 
bermain sampai mengkomposisi sendiri. 
Bukan hanya musik, 


dia juga hobi fotografi loh. 
Temukan dia @lutvi.binsimin di instagram. 


Desainer 


